WikipediA 


Bahasa Picardia 


Bahasa Picard (ech picard, Vlangue picarte ) adalah 
salah satu bahasa paling penting dari kelompok bahasa 
Roman setelah Bahasa Prancis, bahasa Spanyol dan 
bahasa Portugis. 


Daftar isi 

Distribusi geografis 
Komponen kata 
Kata-kata umum 

Pranala luar 

Umum 

Audio 

Kamus 


Distribusi geografis 

Negara Region 

„ Picardie, 

rancis Nord-Pas-de-Calais 

Belgia Walonia (Henau) 


Komponen kata 

■ ej - saya 

■ tu = kamu, kau 

■ i/ale = Dia pria/wanita 

■ nos = kami 

■ vos = Anda, kalian 

■ /s = Mereka pria/wanita 

Kata-kata umum 

■ Halo: bojour 

■ Selamat jalan: a l'arvoiure 

■ Tolong : Sins t'cominder 

■ Terima kasih: merchi 

■ Sama-sama: Ch'est mi eq vos armerchie 

■ Itu: Chti-lo 

■ Seberapa banyak?: cobien 


























■ Bahasa Inggris: Ingle 

■ Bahasa Prancis: frinse 

■ Ya: oui 

■ Tidak: non 

■ Saya tidak mengerti: Quoe qu'te toule ? 

■ Apa Anda bisa berbicara bahasa Inggris?: Os perlez ingle ? 

■ Apa kabar?: Cha vo ti ? 

■ Baik, terima kasih!: Fin bien, merchi ! 

Pranala luar 


Umum 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Picardia 


■ (Inggris) Laporan Ethnologue - bahasa Picard (http://www.ethnologue.com/show_language.as 
p?code=pcd) 


Audio 

■ Audio Bahasa Picard = 

http://ches.diseux.free.fr/sons/d85.mp3 

http://ches.diseux.free.fr/diri/dir85.htm 

Centre de Ressources pour la Description de l'Oral (CRDO) ( http://www.language- 
archives.org/language/pcd ) 

Kamus 

■ Ech Lanchron (http://lanchron.dyadel.net/home-pic.htm) 

■ Dictionary (http://www.languepicarde.fr/dico.html) 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Picardia&oldid=15162519" 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Juni 2019, pukul 08.58. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

















